
INDAHNYA NEGERI DISNEY 



Nama Kelompok: 

1. Nur Malasari 

2. Audy Lia Azzahra 

3. Annisa 

4. Isti 

5. Choirunnisa 

6. Deandra 


DDaftar Isi: 


;ndahuluan 


1 


.2 

.3 


?nutup. 


1.Pendahuluan 

The Walt Disney Company ( NYSE : PIS ) atau lebih dikenal dengan 
nama Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan 
media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923 . perusahaan 
ini didirikan oleh Walt Disney dan Rov Oliver Disney dengan 
nama Disney Brothers Cartoon Studio. Pusatnya terletak 
di Burbank . California . 

Laba Disney pada 2004 adalah sebesar $30,8 miliar USD dan 
merupakan komponen Dow Jones Industria l Average . Perusahaan ini 
dikenal sebagai Walt Disney Productions, Ltd. 

Perusahaan ini terbagi menjadi 4 bagian utama yaitu: 

Studio Entertainment (Hiburan studio) 

Parks and Resorts (Taman tema dan resort) 

Media Networks (Jaringan media) 

Consumer Products (Produk konsumen) 


2. Isi 


Perusahaan ini didirikan pada tahun 1923 oleh Walt dan Rov Disney . 
Film pertama yang dirilis adalah Alice's Dav at Sea . Pada tahun 1928 . 
Walt dan Roy menciptakan tokoh kartun Miki Tikus . Pada tahun 1934 . 
pertama kali memperkanalkan tokoh kartun Donal Bebek . Mini 
Tikus dan Gufi . Film kedua yang dirilis tahun itu ialah Snow White and 
the Seven Dwarfs . Pinocchio . dan Fantasia . 
































Pada tahun 1940 . studio dipindahkan ke Burbank. California . Dan pada 
tahun 1955 . pertama kali membuka Disnevland . Pesaing-pesaing utama 
ialah: 

Sony 

Viacom 

News Corporation 
Warner Communications 

Walt Disney meninggal pada tahun 1966 dan Roy Disney 
meninggal pada tahun 1971 . Tanpa saudara Disney kreatif dan 
bimbingan pemasaran, perusahaan mengalami penurunan drastis. 
Tahun 1967 . didirikan pula Walt Disney Wor l d Resort . Namun pada 
tahun 1981 . Stephen Hillenburg keluar dari perusahaan tersebut 
untuk memulai usahanya di MTV Networks . Pada tahun 1983 . 
didirikan stasiun televisi pertama, Disney 

Channel dan ESPN (ESPN diluncurkan tahun 1979 ). Menyusul 
kemudian aset-aset baru, yakni Touchstone Films . Miramax . 
dan Hollywood Pictures . 

Namun sesudah kesuksesan film Beautv and the 
Beast . Jeffrev Katzenberg keluar dari perusahaan tersebut untuk 
bergabung dengan DreamWorks . Pada tahun 1996 . perusahaan 
tersebut memperoleh ABC . Disusul Toon Disney dan Plavhouse 
Disney . 

Pada tahun 2002 . The Walt Disney Company membeli Saban 
Entertainment dan mengganti namanya menjadi BVS 
Entertainment. Pada tahun 2007 . perusahaan ini menghentikan 
pemakaian nama Buena Vista , karena dianggap kurang cocok 
dengan perusahaan. Pada tahun 2009 . Disney XD resmi 
diluncurkan. 

Pada tanggal 31 Agustus 2009, perusahaan tersebut telah 
mengumumkan kesepakatan untuk memperoleh saham Marvel 
Entertainment dengan jumlah tunai sebesar $ 4 
miliar. Penggabungan Marvel dengan Disney telah dilangsungkan 
pada tanggal 31 Desember 2009 . 

Pada tanggal 12 Mei 2010, Disney secara resmi mengembalikan 
hak kepemilikan lisensi Power Rangers kepada Haim Saban . Haim 
Saban nantinya akan menghasilkan musim-musim baru yang akan 















































ditayangkan di Nickelodeon pada tahun 2011 sementara 700 episode 
sebelumnya akan ditayangkan lagi di Nicktoons NetWork .™^ 

Juga pada tahun 2010, Disney menjual perusahaan film Miramax 
kepada Filmyard Holdings, LLC. Situasi tersebut mengakhiri keterlibatan 
Disney dengan studio untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. 

Berikut ini merupakan salah satu contoh cerita disney yang 
populer yaitu Cinderella 

Pada zaman dahulu, di sebuah Kerajaan. Tinggalah seorang anak 
perempuan yang sangat cantik dan baik hatinya, la tinggal bersama 
kedua kakak dan ibu tirinya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. 

la dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari ia 
selalu di siksa. Tetapi ia tetap menyanyangi ibu dan kakak tirinya, 
meskipun mereka sudah sangat jahat kepadanya. Kakak-kakaknya yang 
sangat jahat memanggilnya "Cinderella”, yang artinya ” Gadis yang 
sangat kotor” menurut mereka itu adalah panggilan yang cocok untuk 
Cinderella. 

Suatu hari ada sebuah undangan pesta dansa dari istana untuk 
semua gadis. Gadis yang bruntung dapat menikah dengan Pangeran 
yang sangat tampan. Ibu dan kedua kakak tirinya sangat senang 
mendengar kabar tersebut. 

"Aku sangat ingin segera ke Istana, dan berdansa dengan 
Pangeran” ujar kakak sulungnya. 

" Hai jangan mimpi Kak, Aku lebih cantik darimu, jika nanti aku jadi 
Putri Raja, ibu pasti akan sangat bangga dan bahagia.” Jawab kakak 
keduanya dengan wajah berseri. 

" Siapapun di antara kalian yang akan menikah dengan Pangeran, 




itu akan membuat ibu sangat bahagia, keluarga kita akan menjadi 
terpandang.” Ujar ibu tirinya menengahi kedua anaknya. 

Hari yang di nantipun telah tiba. Mereka memakai gaun yang paling 
indah dan sangat mahal. Kedua kakak tirinya mulai berdandan dengan 
sangat cantik. Cinderella sangat ingin ikut dan bertanya kepada ibunya. 

" Bolehkah aku ikut ke pesta dansa bersama bu?” tanyanya dengan 
suara memelas. 

" Haha, dasar Cinderella bodoh ! kau tinggal di rumah selama kami 
pergi, bersihkan semua ruangan, cuci piring dan baju, dan kamu sangat 
jelek. Pengeran tidak akan melihatmu meskipun kau datang kesana.” 
Jawab ibu tirinya menghina. 

" Kau bahkan sangat bau Cinderella. Jika kamu ikut, kamu akan 
membuat kami malu!” tambah Kakak ternanya. 

" Tapi aku sangat ingin ikut kak” Cinderella mencoba 
mempertahankan keinginannya. 

Walaupun Cinderella sudah memohon, Ibu dan kakaknya tidak 
mengijinkan dia datang ke pesta sanga pangeran tampan. 



Cerita Dongeng Cinderella dalam Bahasa Indonesia 






Ibu Cinderella dan Kakak-kakaknya pergi dengan perhiasan yang 
mewah. Sedangkan Cinderella masuk kee dalam kamar, ia sangat sedih 
dan berkata. " Aku sangat ingin pergi. Seandainya aku bisa pergi ke 
pesta dansa dan dapat bertemu dengan Pangeran. Tetapi aku juga tidak 
dapat pergi dengan pakaian kotor dan bau seperti ini, tapi aku ingin 
sekali pergi.” Ujarnya dalam hati. Cinderella menangis di dalam kamar. 

Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dan suara gemuruh di 
sampingnya. Muncullah Ibu Peri yang sangat baik hati. " Cinderella, 
berhentilah kamu menangis.” la sangat terkejut di sebelahnya ada 
seorang ibu peri sambil tersenyum ramah. " Aku ibu peri yang akan 
menolongmu pergi ke pesta dansa itu. Tapi sebelum itu kamu harus 
mencari enam Tikus, enam Kadal, dan Labu Emas. Kamu dapat 
mendapatkan itu di kebun belakang, dan kemudian bawakan kesini.” 

Cinderella segera mencari Labu Emas, enam Tikus dan enam 
Kadal. Cinderella segera membawanya. Ibu peri mengahampiri mereka 
satu persatu dan dengan tongkatnya Labu Emas berubah menjadi Pedati 
Emas yang sangat indah, ke enam Tikus berubah menjadi enam Kuda 
berwarna Keemasan. Dan Kadal menjadi pengawal dengan berbadan 
kekar. Cinderella sangat terkejut. Lalu, ibu peri menghampirinya dan 
dengan tongkatnya pakaian Cinderella yang sangat jelek dan kotor 
berubah menjadi Gaun Emas yang sangat berkilau dengan perhiasan 
yang sangat indah dan berkilau. 

Sementara kakinya, ada sepasang sepatu kaca yang sangat cantik. 
Cinderella menari-nari dengan sangat gembira, sebelum ia pergi, ibu peri 
berpesan. 



" Cinderella, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 
dua belas malam. Karena itu, tepat pukul dua belas malam kamu harus 
meninggalkan pesta dansa. 

" Baiklah, ibu peri. Aku akan ingat pesan ini dan meninggalkan 
pesta tepat pukul 12 malam. Terima kasih ibu peri.” Jawab Cinderella 
dan ia langsung menaiki kendaraannya. 

Ketika Cinderella tiba di pesta dia tampak sangat cantik, la 
langsung masuk kedalam aula istana. Begitu ia masuk kedalam. Semua 
mata tertuju padanya. Mereka sangat terkejut dan sangat kagum dengan 
kecantikan Cinderella. Bahkan ibu dan kedua kakak tirinya tidak 
mengenali siapa Putri cantik itu. 

" Putri itu sangat cantik sekali.” 

" Putri dari Negara mana secantik itu.” Tanya mereka. 

Pangeran tampan pergi mengahampiri Cinderella. " Putri, kau 
sangat cantik sekali. Maukah kamu berdansa denganku?” ujar Pengeran. 

" Iya, aku mau Pangeran.” Jawab Cinderella sambil tersenyum. 

Mereka berdua berdansa dengan rasa bahagia, pangeran berkata, 
" Kamu adalah wanita yang selama ini saya cari.” Cinderella sangat 
bahagia dan lupa waktu. Ternyata, jam mulai mendekati pukul dua belas. 

" Maafkan aku Pangeran, aku harus segera pulang.” Cinderella 
menarik tangannya dari genggaman Pangeran dan langsung berlari ke 
luar istana. 

Tiba-tiba di tengah perjalannya keluar istana. Sepatunya terlepas 



sebelah. Cinderella terus berlari. Pangeran berlari mengejarnya dan 
menemukan sepatu kaca milik Cinderella di tengah anak tangga. 
Pangeran langsung mengambil sepatu itu. 

" Aku akan mencari pemilik sepatu ini.” Katanya dalam hati. 



Cerita Dongeng Cinderella Bahasa Indonesia 


Cinderella kembali menjadi gadis kotor dan berdebu. Namun, ia sangat 
bahagia karena dapat pergi berpesta dan berdansa dengan Pangeran. 

Suatu pagi, Pangeran dan para Prajuritnya pergi dari rumah ke 
rumah untuk mencari kaki yang cocok dengan sepatu kaca tersebut, la 
mencari sampai kepelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca. 
Namun, tidak ada dari mereka yang cocok. 

Akhirnya tibalah di rumah Cinderella, kedua kakaknya sangat 
senang dan tidak sabar untuk mencoba sepatu itu. 

" Permisi. Kami mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu 
kaca ini.” Kata para Pengawal. 

Kedua kakak tirinya mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka berdua 
terlalu besar tapi terus memaksakannya masuk. Pengawal melihat 
Cinderella. " Hei kamu. Kemari. Cobalah sepatu ini!” 







Cinderella menjulurkan kakinya masuk ke dalam sepatu itu. 
Ternyata, sepatu kaca tersebut sangat cocok. 

" Ternyata, kamulah putri yang di cari Pangeran.” Seru salah satu 
pengawal gembira. 

" Cinderella, selamat..” Cinderella langsung menoleh ke belakang. 

Disana telah berdiri Ibu Peri yang baik hati. " Hiduplah dengan 
bahagia dengan Pangeran.” Katanya. Ibu peri langsung menghampiri 
dan menggerekkan tongkatnya dan membaca mantra. " Sim 
Salaaaabim..” 

Cinderella berubah menjadi Putri dengan memakai gaun yang 
sangat indah. Pengawal langsung membawa Cinderella ke Istana. 
Sesampainya ia di istana. Pangeran menyambutnya dengan gembira 
dan tersenyum. Cinderella dan Pangeran akhirnya menikah dan hidup 
sangat bahagia selama-lamanya 


3. Penutup 


Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan 
dalam materi ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena 
terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya 
dengan judul makalah ini. 


Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dusi memberikan kritik dan saran 
yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan 
makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis 
pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. 




